









kenakalan remaja 


kelompok 1 





KATA PENGANTAR 


Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 
telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga buku 
digital ini bisa selesai pada waktunya. 

Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang telah berkontribusi 
dengan memberikan ide-idenya sehingga buku digital ini bisa disusun dengan baik 
dan rapih. 

Kami berharap semoga buku digital ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. 
Namun terlepas dari itu, kami memahami bahwa buku digital ini masih jauh dari kata 
sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat 
membangun demi terciptanya buku digital selanjutnya yang lebih baik lagi. 



Daftar isi 


Cover 

Kata Pengantar 


Daftar Isi.ii 

Prolog.iii 


Bab Kenakalan remaja 

I Pengertian. 

II Penyebab. 

III Penyelesaian. 















Prolog 


Kelompok kami mengangkat tema "kenakalan remaja" 
karena akhir akhir ini maraknya anak pelajaran melakukan 
kekerasan, bullying, merokok, tawuran, dII. Tujuan kami 
membuat E-book ini adalah untuk menyadarkan anak pelajar 
untuk tidak menyimpang dengan cara memberi contoh akibat 
melakukan penyimpangan contoh jika melakukan tawuran bisa 
tertangkap polisi parahnya bisa kehilangan nyawa. Nama tokoh 
Dilan, Nathan, Anhar, Galang, Pacil. 


Pengertian 


Kenakalan remaja (juvenile delinquency) adalah suatu 
perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam 
masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa 
anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan salah satu 
masalah dalam bidang pendidikan yang harus segera 
diselesaikan atau dicarikan solusinya oleh pemerintah terutama 
dinaspendidikan dengan sikap dukungan dari lembaga 



pendidikan, masyarakat dan 
keluarga. 


Penyebab 


1. Keluarga tidak harmonis: 

Salah satu faktor penyebab kenakalan remaja yang utama 
adalah keluarga yang tidak harmonis. Hal ini disebabkan karena 
orang tua yang sering bertengkar hingga tindakan KDRT, yang 
dapat menyebabkan remaja melakukan berbagai perilaku nakal 
untuk mencari perhatian. 

Saat keluarga tidak harmonis, sudah tentu komunikasi antar 
orang tua dan anak menjadi tidak baik. Hal ini menjadi salah 
satu faktor penyebab kenakalan remaja yang paling banyak 
ditemui. 

Remaja menjadi tidak terbuka kepada orang tua mengenai 
masalah yang terjadi padanya karena orang tua sibuk 
bertengkar dan tidak mempedulikan anak. Hal inilah yang 
mengakibatkan remaja mencari tempat di luar rumah untuk 
bernaung dengan menunjukkan kenakalannya. 


2. Kurang kasih sayang 



Faktor penyebab kenakalan remaja sebelumnya tentunya akan 
berdampak pada kasih sayang yang didapatkan anak. Anak 
menjadi kurang mendapatkan kasih sayang karena orang tua 
sering bertengkar, atau jarang bertemu karena bekerja dari pagi 
hingga larut malam, yang menyebabkan komunikasi menjadi 
tidak baik. 

Hal ini menyebabkan anak mencari pelampiasan agar orang 
tuanya lebih memperhatikan dirinya. Kebanyakan remaja 
melakukan berbagai kenakalan untuk membuat orang tuanya 
merasa jengkel, agar dirinya lebih diperhatikan oleh orang 
tuanya. 

3. Terbiasa dimanja dan dididik terlalu keras: 

Sebaliknya, memanjakan remaja ternyata juga menjadi salah 
satu faktor penyebab kenakalan remaja. Namun, hal ini sering 
tidak disadari oleh orang tua. Anak-anak yang terbiasa 
dimanjakan dari kecil akan merasa keinginannya wajib dipenuhi 
sampai ia beranjak remaja. Dengan begitu, ia akan bertindak 
semaunya. Sebaiknya orang tua tetap melakukan edukasi dan 
membimbing anak sebaik mungkin, dan tidak terlalu 
memanjakannya. 

Namun, mendidik anak terlalu keras juga tidak baik dilakukan, 
karena merupakan salah satu faktor penyebab kenakalan 
remaja juga. Sebagian orang tua memberikan pendidikan yang 
keras pada dengan harapan anak akan tumbuh seperti yang 
diharapkan. 

Padahal, melakukan hal ini dapat membuat anak merasa 
tertekan dan menjadi pemicu anak memberontak dan 
melakukan berbagai kenakalan. 

Penyelesaian 


a. Pendekatan melalui Agama 

b. Pendekatan Moral dan Hukum (PPKN) 

c. Pendekatan melalui olahraga kesehatan 



d. Pendekatan melalui Bimbingan Konseling (BP) 

e. Pendekatan melalui Biologi 


KESIMPULAN 


Kenakalan remaja adalah perbuatan atau perlakuan remaja yang 
melenceng melanggar norma dan hukum kenakalan remaja dapat 
terjadi dimana saja dan banyak hal yang menyebabkan kenakalan 
remaja seperti,kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua 
dan lingkuan yang ada serta pergaulan bebas yang tak mengenal 
batas. Untuk mengatasinya seharusnya orang tua lebihmemberikan 
perhatian dan pengawasan lebih kepada anak dan membimbing agar 
tidak salah memilih teman dan pergaulan. 



DAFTAR PUSTAKA 


https://images.app.goo.gl/Sk3rJbmk5N12VXu5A 


MultiMedia 

Audio 

Video 




